Muhammad dan keluarga Muhammad 
sebagaimana Engkau telah berkahi Ibrahim 
dan keluarga Ibrahim , sesungguhnya Engkau 
Maha Terpuji dan Maha Mulia). 

Kemudian mintalah perlindungan kepada Allah 
dari empat perkara dengan mengucapkan: 

" Jl*"*Ul ~0' i3 jH t tOUiJij 43 

"Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil 
qabr, wa min 'adzabi jahannam, wa min 
fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri 
fitnatil masihid dajjal". 

(Ya Allah , aku berlindung kepada Engkau 
dari azab kubur, dari azab jahannam, dari 
cobaan dal am kehidupan dan kematian dan 
dari kejinya cobaan Al Masih Ad Dajjal). 

Dan anda boleh berdoa kepada Allah sesuka 
hati anda sebelum salam, seperti: 

■06^ ^ j Dp,j 3/i > ulir 

"Allahumma a'inni 'ala dzikrika wa 
syukrika wa husni 'ibadatik". 

(Ya Allah, tolonglah hamba untuk selalu 
berdzikir kepadaMu, bersyukur kepadaMu 
dan baik dalam beribadah kepadaMu). 

"jtit ja dL Ijeij a£ji dit( J\ 

"Allahumma inni as-alukal jannata wa 
a'udzubika minan nar". 

(Ya Allah, hamba memohon kepada Engkau 
surga dan berlindung kepada Engkau dari 
nera ka). 

|(12)| Menolehlah ke kanan lalu ke kiri sambil 
mengucapkan di setiap arah: 

■in ^<Ci p fSCli" 

"Assalamu 'alaikum wa rahmatullah ". 
(Keselamatan dan rahmat Allah bagi kamu 
seka lian). 

(13)| Apabila shalatnya tiga raka’at seperti 
Maghrib atau empat raka'at seperti Dhuhur, 
Ashar dan Isya', maka bacalah tasyahhud 
kemudian berdirilah untuk mengerjakan raka'at 
yang ketiga, sambil mengangkat kedua tangan 
(sebagaimana dalam gambar 1) sambil 

7 


men gucapkan: 
(14)| Bacalah 


n, Jrf aut" 

surat Al-Fatihah 


saja, dan 

lanjutkanlah shalat anda sebagaimana yang 
sudah dijelaskan diatas, kemudian bacalah 
tasyahhud di akhir raka'at yang ketiga dari 
shalat Maghrib dan yang keempat dari shalat 
Dhuhur, Ashar, dan Isya' (sebagaimana sudah 
dijelaskan pada shalat yang jumlah raka'atnya 
dua). Kemudian duduklah sebagaimana duduk 
anda pada tasyahhud yang pertama, hanya 
saja dirubah sedikit, yaitu dengan meletakkan 
kaki kiri di bawah kaki kanan 
dan pantat di atas lantai, 
dengan telapak kaki kanan 
ditegakkan atau direbahkan 
(anda boleh mengerjakan 
salah satu seperti dalam 
gambar 8), 
kemudian 
ucapkanlah 
salam. 

Urutkanlah 


f 




qerakan-qerakan di atas 


sebagaimana sudah dijelaskan dan 

tenanqlah (thuma'ninah) d alam 


mengeriakannva. 


(15)| Hendaklah seorang muslim selalu 
menjaga shalat lima waktu, mengerjakannya di 
masjid dan tidak meremehkannya, agar 
menjadi orang-orang yang beruntung 
insya Allah Ta'ala. 

1(16)| Disunatkan bagi seorang muslim, baik 
laki-laki maupun wanita, untuk selalu menjaga 
shalat sunat rawatib dua belas raka'at dalam 
keadaan tidak bepergian, yaitu; dua raka’at 
sebelum Subuh, empat raka'at sebelum 
Dhuhur, dua raka'at sesudahnya, dua raka'at 
sesudah Maghrib dan dua raka'at sesudah 
Isya'. Rasulullah jj bersabda tentang 


keutamaannva: "Barang siapa yang 

mengerjakan shalat 12 raka'at dalam sehari 
semalam, maka akan dibangunkan baginya 
dengan shalat tersebut rumah di surga. " <hr. 
Muslim no. 728). Sedangkan ketika bepergian, 
maka hendaknya dia meninggalkan shalat 
sunat Dhuhur, Ashar, Maghrib, dan Isya', serta 
selalu menjaga shalat sunat Subuh dan Witir. 

8 


|(17)| Sebagian kesalahan dalam shalat: 


(l)Makmum mendahului imamnya atau bersamaan 
dengannya 


(2) Memandang ke langit ketika shalat 


(3) Dalam takbiratul ihram (4) Dalam meletakkan kedua tangan 



(5) Dalam meletakkan kedua telapak kaki 




■m 


(6) Dalam ruku' 




(7) Setelah mengangkat 
kepala dari ruku' 



(9) Ketika duduk diantara dua sujud dan ketika 
duduk tasyahhud pertama dan kedua 



TATA CARA SHALAT JENAZAH 


m Ucapkan takbiratul ihram dengan berniat 
(dalam hati) melaksanakan shalat jenazah 
(sambil mengangkat kedua tangan, seperti 
dalam gambar 1), seraya mengucapkan: 
Letakkanlah kedua telapak tangan diatas dada 
(seperti dalam 
gambar 2), 
kemudian 
bacalah surat 
Al-Fatihah. 

1(2)1 Takbirlah 
Kali kedua 
(sambil 

mengangkat kedua tangan, sebagaimana 
dikerjakan pada. takbir pertama) dengan 
mengucapkan: 

Letakkan kedua tangan di atas dada (seperti 

9 




pada takbir yang pertama), kemudian bacalah 
shalawat atas Nabi Muhahammad M. 

Takbirlah kali ketiga (dengan mengangkat 
edua tangan) sambil mengucapkan: 

Letakkan kedua tangan di atas dada, 
kemudian mintalah ampunan dari Allah untuk 
si mayit: 

l_i jsS } U jA-ej LJlPj ILlaIAj L 3 oj jA£-\ 

J* v-6 & °j* uin a i/ij 

/ / // ✓ / 

"OUtfi J* 4i)3 & Zdjs 

"Allahummaghfir lihayyina wa mayyitina 
wa syahidina wa ghaibina wa shaghirina wa 
kabirina wa azakarina wa untsana. 
Allahumma man ahyaitahu minna faahyihi 
'alal islam, wa man tawaffaitahu minna 
fatawaffahu 'alal iman". 

(Ya Allah, ampunilah orang-orang yang 
masih hidup dan telah meninggal di antara 
kami, orang-orang yang hadir maupun yang 
tidak hadir, yang kecil maupun yang besar, 
dan laki-laki maupun perempuan. Ya Allah, 
siapa saia yang Engkau (tetap) hidupkan di 
antara kami, maka hidupkanlah dia di atas 
keislaman, dan siapa saja yang Engkau 
matikan di antara kami, maka matikanlan dia 
di atas keimanan). 

K4)l Takbirlah kali keempat (dengan 
mengangkat kedua tangan) sambil 
mengucapkan: 

Letakanlah kedua tangan anda di atas dada, 
kemudian ucapkanlah salam: 

"in Ij-'/j f'O" 

Rasulullah % bersabda tentang jenazah: 

" Tiarang siapa ~yang menyaksikan jenazah 

sampai dishalatkan, maka ia mendapat satu 
qirath. Dan barang siapa menyaksikannya 
sampai selesai dikubur, ia mendapat dua 
qirath." Ada yang bertanya: "Apa itu dua 
qirath?" Beliau M menjawab. "Seperti dua 

unung yang besar. " (HR Bukhari no 1325 dan Muslim no 945) 

an Nabi jj bersabda: "Segeralah (mengubur) 
jenazah, karena jika ia saleh, maka itu berarti 
kebaikan yang segera kalian berikan untuknya. 
Dan jika tidak begitu, maka itu berarti keburukan 
yang segera kalian lepaskan dari pundak kalian. " 

(HR. Bukhari no. 1315 dan Muslim no. 944) 

10 


Allah Ta'ala berfirman: 


103 -jUi 4 ^ Ijisr ce jiil J* cilT 5*>Ql 01 



"Sesungguhnya shalat adalah kewajiban 
yang telah ditentukan waktunya bagi 
orang-orang mukmin". 


Rasulullah # bersabda: 


0 " Barang siapa yang selalu menjaganya 
(shalat), maka ia akan menjadi cahaya, 
petunjuk, dan keselamatan baginya pada 

hari kiamat ' '. (HR. Ahmad no. 6540, Ad-Darimy no. 272 1 ) 

®"Batas antara seseorang dengan kekafiran dan 
kemusyrikan adalah meninggalkan shalat". 

(HR. Muslim no. 82) 

®"Shalatlah kalian sebagaimana kalian melihat 

aku shalat !". (HR. Bukhari no. 631) 










gT2 Apabila hendak mengerjakan shalat karena 
Allah Ta'ala, maka anda harus dalam keadaan 
suci (dari hadats dan najis), kemudian 
menghadap kiblat -di manapun anda berada- 
dengan seluruh anggota badan sejak awal 
shalat sampai selesai, dengan berniat dalam 
hati menunaikan 
shalat yang anda 
inginkan, baik 

shalat wajib 

maupun sunat. 

[(2)1 Ucapkanlah 
takbiratul ihram (sambil 
mengarahkan pandangan 
mata ke tempat sujud dan 
mengangkat kedua tangan ke 
atas sejajar dengan kedua 
bahu atau sejajar dengan 
kedua telinga, seperti dalam 
gambar 1) dengan mengucapkan: 

"jk\ iijl" " Allahu Akbar" (Allah Maha Besar) 

_ Letakkanlah kedua tangan anda diatas 
ada selama berdiri (tangan kanan di atas 
tangan kiri seperti dalam salah satu gambar 2), 
lalu bacalah doa istiftah: 

Aj&vj Uilt 

✓ / 

ait rj ^ Jtij 

"Subhanakallahumma wa 
bihamdika, wa 

tabarakasmuka, wa ta'ala 
jadduka, wa la ilaha 
ghairuka". (Maha Suci Engkau Ya Allah dan 
segala puji bagiMu, namaMu penuh dengan 
berkah , sungguh Maha Agung perkaraMu, 
tidak ada sembahan yang berhak disembah 
kecuali Engkau). 

Kemudian ucapkanlah: 

Oih£ji ije'r 

"A'udzu billahi minasy syaithanir rajim". 
(Aku berlindung kepada Allah dari godaan 
setan yang terkutuk). 

Kemudian bacalah surat Al-Fatihah: 

(r)ot^)l— «)' •— 4l) ob»Jl (')(w^j)* 4*' 





iiJ 


* fji bill* ('O^'j)' j^j)' 

2 


C^Aji jbJl bl bl^Iail UaaI 

^ ^ X / / / / 

V'" » Slj > °«r&* 

/ / ^ / / / 

4(1) Dengan menyebut nama Allah Yan 
Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. (2 
Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. 
(3) Yang Maha Pemurah lagi Maha 
Penyayang. (4) Yang menguasai hari 

E embalasan. (5) Hanya Engkaulah yang 
ami sembah dan hanya kepada Engkaulah 
kami mohon pertolongan. (6) Tunjukilah 
kami jalan yang lurus, (7) (yaitu) jalan 
orang-orang yang telah Engkau anugerahi 
nikmat; bukan (jalan) mereka yang 
dimurkai dan bukan (pula jalan) mereka 
yang sesaty "Amin" (Ya Allah, kabulkanlah) 
Kemudian bacalah ayat-ayat Al-Qur’an yang 
mudah bagi anda. 

(4)| Ruku'lah (sambil mengangkat kedua 
tangan anda sejajar dengan kedua bahu atau 
sejajar dengan kedua telinga seperti ^ dalam 
gambar 1) dengan mengucapkan: jS\ ii)i" 
Hendaknya ketika ruku', anda mensejajarkan 
kepala dengan punggung, dan meletakkan 
kedua telapak tangan di atas kedua lutut dan 
jari jemari direnggangkan 
seperti dalam gambar 3) 
kemudian ucapkanlah 

sebanyak tiga kali: 

"Subhana Rabbiyal 
’Adhim". (Maha Suci 
Rabbku Yang Maha Agung) 

|(5)1 Angkatlah kepala dari 
mku' (sambil mengangkat 
kedua tangan anda seperti dalam gambar 1) 
dengan mengucapkan: 

"oAb- till 

"Sami'allahu liman hamidah". 

(Allah mengabulkan orang yang memujiNya). 
Kemudian ucapkan ketika anda tegak berdiri: 

*4j# iTjCi \'j£ lob- clUJi iUj UTj" 

"Rabbana walakal hamdu, hamdan katsiran 
thayyiban mubarakan flh". (Ya Allah Ya 
Rabb kami, segala puji bagiMu, pujian yang 
berlimpah, baik, dan penuh dengan berkah). 





dan ucapkanlah tiga kali: 

'Jsh 

"Subhana Rabbiyal A'la". 

(Maha Suci Rabbku yang Maha Tinggi). 

Anda boleh berdoa sesuka hati di semua sujud 
dalam shalat (bahkan dengan bahasa 
Indonesia bagi yang tidak bisa berbahasa 
Arab). 

4 


|(63 Sujudlah sambil mengucapkan: "'jTi 
(Tetakkan kedua lutut terlebih dahulu, 
jika itu memungkinkan (lihat gambar 
4.1 - 4.4), kemudian kedua tangan, 
dengan mengarahkan jari-jari tangan 
dan kaki anda ke kiblat, merapatkan 
jari-jari tangan tersebut, 
meletakkan kedua tangan 
sejajar dengan bahu atau 
telinga, dan 


merenggangkan antara kedua lengan tangan 
dengan kedua badan samping (jika tidak 
mengganggu orang lain), begitu juga antara 
kedua paha dengan perut. Renggangkanlah 
antara kedua lutut dan pastikanlah sujud anda 
di atas anggota badan berikut; dahi dengan 
hidung, dua telapak tangan, dua lutut, dan jari- 
jari dalam dari kedua telapak kaki (seperti 
dalam gambar 5.1 - 5.4), 




|(7)| Angkatlah kepala dari sujud sambil 

mengucapkan: ill'" 

Kemudian duduklah (Rebahkan telapak kaki 
kiri anda dan dudukilah. Dirikan telapak kaki 
kanan atau duduki kedua tumit, dan letakkan 
kedua telapak tangan di atas kedua paha atau 
di atas kedua lutut seperti dalam gambar 6). 
Ucapkan sebanyak 
dua kali: 

V > yy 

"Rabbighfirli". (Ya 
Rabbku, Ampunilah 
dosa-dosaku). 

Sujudlah untuk 
edua kalinya 

(seperti dalam 

gambar 5.1 - 5.4) 
sambil mengucapkan: 

'’jk i illi" 

Kemudian ucapkan tiga kali: " JbSli ObJi." 

Angkatlah kepala dari sujud dengan 
ersandar pada kedua lutut, kalau itu 
memungkinkan (kebalikan gambar 4), sambil 

men gucapkan: "’jk\ ilh" 

|(10)J Bacalah surat Al-Fatihah dan ayat-ayat 
Al-Qur'an yang mudah bagi anda (dengan 
meletakkan kedua tangan sebagaimana dalam 
salah satu gambar 2), kemudian lakukanlah 
seba gaimana dalam raka'at pertama. 

(1 1)| Apabila shalatnya dua raka’at seperti 
shalat Subuh, shalat Jum'at, shalat Idul Fitri 
dan Idul Adha, maka hendaklah anda duduk 
seperti pada gambar 7 setelah bangun dari 




sujud yang kedua pada raka'at terakhir (yaitu 
duduk tahiyyat), lalu bacalah bacaan 
tasyahhud: 

^3i bO* bi)ibJi) caJLS b&Jit" 

.JjsJlbJi ill alb Ji-) £Jb ^*>CJi iii 

"if Sob ilUi of 0*5.?) *i\ all H of 'X£.\ 

"Attahiyyatu lillah, washshalawatu 
waththayyibat, Assalamu 'alaika ayyuhan 
nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, 
Assalamu 'alaina wa 'ala 'ibadillahish 
shalihin. Asyhadu alia ilaha illallah, wa 
asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa 
rasuluh". 

(Segala pujian, rahmat dan kebaikan milik 
Allah. Semoga keselamatan, rahmat dan 
berkah Allah terlimpah atas engkau wahai 
Nabi. Dan semoga keselamatan terlimpah 
atas kami dan orang-orang yang saleh. Aku 
bersaksi bahwa tiada sembahan yang berhak 
disembah kecuali Allah dan aku bersaksi 
bahwa Muhammad adalah hamba dan 
rasulNya). 

Kemudian bacalah: 

Jb cib U ST cobb JT Jb) obb Jb Jb bl)i" 
* ' * * 

jtfii . w x* ib'i ^i>;i jt jbj 

^Jb\ y\ cSj \j UST Ju&Jo JT X oAi ^1 P 

"O^bo J.-a. ’y bi) JT 

"Allahumma shalli 'ala Muhammad, wa 'ala 
ali Muhammad, kama shallaita 'ala 

Ibrahim, wa 'ala ali Ibrahim, innaka 
Hamidun Majid. Allahumma barik 'ala 

Muhammad, wa 'ala ali Muhammad, kama 
barakta 'ala Ibrahim, wa 'ala ali Ibrahim, 
innaka Hamidun Majid". 

(Ya Allah, berikanlah rahmat kepada 
Muhammad dan keluarga Muhammad 

sebagaimana Engkau telah memberikan 
rahmat kepada Ibrahim dan keluarga 
Ibrahim, sesungguhnya Engkau Maha 
Terpuji dan Maha Mulia. Juga berkahilah 

6 












